No. 8 


SELASA 10 MEI 1938 


TAHOEN 

Tel. 393 

DAGBLAD 

Lembar pertama 

TERDIRI dari 

embar 

Ditebitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Isinja diloear tanggoengan pentjetak 
AOENTEN Pariaman „I.P.P.A.” Fort de Kock: H.Aminoeddin Moeara Laboeh Alpaini 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan 10,75 Per 
lembar f0,03 Advertentie 10 sen per regel 


Politiek Stalin dinegeri Roessia (Oleh Persindo) 


Baroe sadja hoekoeman mati di djalankan di Roessia maka soedah lah poela 
pemerintah negeri itoe asik menjiapkan proces proces jg baroe Pemerintah Stalin 
jang kita alami dalam tahoen tahoen dan boelan2 jang achir ini, melebini Ia gi 
kebengisan pemerintahan2 koe 


no 


pernah 


alam 
alam ri 


wajat doenia. Tidak ada orang diloear Roessia, ketjoeali kaoem komonis, jg 
pertjaja akan ,,pengakoean2" da ri korban2 politiek Stalin Dan djika seandainja 
„pengakoean” mereka itoe, betoel tidak djoesta, maka itoe ada lebih djelek lagi 
bagi Roessia. Karena itoe berarti, hampir sepemimpin jang doeloe bekerdja 
bersama2 dengan Lenin, bapak gerakan komunisme tidak lain dari pemboendah, 


mata2 dan pengchi anat, sedang beratoes pemimpin jg membangoenkan Sovjet 
Unie itoe boeroek dan boesoek (corrup en roti sampai dioerat toelang Karena 
boekan sadja „oude garde" jg dibinasakan oleh Stalin djoega beriboe2 
pemboeangan ,,Roessia baroe jang dipilih doedibenoem oleh Stalid sendiri. 


Mari kita pereksa, beberapa orang telah mati diboenoeh, diboe 
jang perdjara dan dilepas dalam 


tahoen 1937 das dalam satoe tahoen sadja, Daftar jang kita berikoetkan dibawah 
ini, dikoempoel dari pada perkabaran dari persRoessia sendiri. 7 dari 11 
presidenten dari Sovjet repulieken. 7 dari 11 ministers. 31 volkscommisrissen 
dan vice commisarissen, diantaranja pemimpin2 dari departement2 jang 
penting. 10 gezant. 8 dari anggota Generale Staf, diantaranja maarschalk 
Toechat, sjewsky dan admiraal Orlof, kepala angkatan laoet Roessia. 8 dari 
pemimpin2 tertinggi dalam partai komoenis di Roessia. 4 directeuren dari bank 
bank besar. 8 pemimpin pers dan radio di Roessia. 8 pegawai tinggi dalam 
doenia seni dan film. 7 kepala dari G.P. Oe. dan de partement, Djoestisi. 25 
directeuren, presidenten dan chef dari peroesahaan2 negeri dalam indoesatan, 
perdagang 


an dan transport. 6 pemimpin dari vakbonden. Lebih djaoeh, ada kira 3000 
pegawai tinggi jang didakwa melakoekan sabotage, chianat, pem boenoehan 
dan meratjoem. 


saing amat soekar dimengerti oleh doenia diloear, ialah, apa sebabnja orang 
orang itoe „ma ngakoe. Ada orang katakan, bahwa dalam pemeriksaan perkara 
mereka itoe, mereka disiksa dan dianiaja dalam badan da roh, sehingga achir 
mereka mem boeboeh tanda sadja dengan tidak bisa mengingat lebih djaoeh 
lagi. Ada orang katakan, bahwa korban Stalin itoe, memberi „pengakoean 
pengakoean" jang kele wat oekoeran, soepaja orang diloear tidak akan pertjaja 
lagi ,,pengakoean" itoe Barangkal, pemeriksaan perkara Dr Levin bisa memberi 
keterangan sedikit dalam hal ini. Da 


an-pengkaocan" itoe, lebih penting lagi mengetahoei, berapa harganja 
„pengakoean2 itoe benar atau djoes. Maka penghargaan, dapat didasarkan atas 
barang2 jang dapat dicon troleer. Kita tidak oesah oeran kan, betapa djoestanja 
pengakoe in beberapa orang, jang mengafakan, bahwa Dan dan Adramo witsch, 
doea orang pemimpin kaoem sociaal democrat Roesia, di sokong oleh pemimpin- 
pemimpin S.A.I. mentjari perhoeboengan de ngan Gemastapo Duitschlan, oen 
toek menjerang Sovjet-Unie. Itoehanjalah menerlawai orang. Dibawab ini kita 
memberi beber patjontoh, jang mereboehoei sekalian pengakoean" procesproces 
di Roesia itoe. Mata-mata Holzman, katakan, bahwa ia bertemoe dengan Trof zky 
dan anaknja Sedof dihotel Briestol Kopenhagen. Tetapi sekarang telah ternjata, 
bahwa ti dak ada dihotel Bri tol Kopen 


POSTSLUITING. 


Berhoeboeng dengan perajaan Garebeg Mauloed di hari Kemis tanggal 12 Mei 
j.a.d. maka post peratoeran post telegraaf dihari titoe seperti berikoet: 


Postdienst 8 v.m. — 10 v.m. Semata-mata boeat menerima dan mengambil 
soerat2 aangeteekend, dan mendjoeal post dan kertas2 zegel Loket2 jang lain 
akan tertoetoep, sedangkan penerimaan dan pengiriman post akan te tap 
seperti dihari biasa. 


Bestelling tjoema sa 


hagen sedang Trotzky dan anak lam perkara ini tersangkoet djoenja bisa 
memberi boekti jang ti 


ga chef dari G.P. Oe, Jagoda. Jagoda inilah jang menjiapkan sekalian proces 
doeloe, dan beratoes ratoes pemimpin Roessia diberi hoekoeman mati oleh kete 
rangan keterangannja, Baroe tempo lewat, Jagoda itoe dipoe liji noedji oleh pers 
Soviet karena „ketjakapannja jang tidak ada samanja", dan antara lain ia 
mendapat nama kehormatan „pedang berapi api dari Repoloesi" Tetapi 
sekarang, Jagoda itoe doedoek dibangkoe terdak wa sebagai „peratjoen, 
bangsat, mata mata dan penchianat" de kat dr. Levin jang mengakoe 
memboenoeh Gorki atas perin tah Jagoda sebagai chef G.P. Oe. „Apa sebabnja 
engkau menoeroet perintah Jagoda?"tanja kadi „Saja boeat itoe" kata dr. Levin, 
„karena pada waktoe itoe. Jagoda orang jg paling koeasa da lam Sovjet Unie Saja 
mesti menoeroetnja. la mengantjam, boekan sadja saja bahkan sekalian roemah 
tangga saja. Itoelah sebab satoe satoenja, jang memaksa saja mendengar 
Jagoda dan memboeat sekalian perintahnja". Berapa dari korban Stalin memberi 
„pengakoean” mereka itoe soepaja roemah tangga mereka dilindoengi dari pada 
bahaja maoet? Tetapi belapa pentingnia bagi orang diloear mengetahoei, bagai 
mana tjara mendapai „pengakoe 


dak dapat disangkal, bahwa pe da tempo itoe, mereka tidak berada di 
Kopenhagen, Piatakof katakan, bahwa diboelan Dec. 1930 ia naik mesin ter bang 
dari Berlijn ke Oslo oen toek bertemoe dengan Trotzky, Tetapi directeur 
oeroesan penerbangan di Oslo memberi tahoe bahwa pada boelan itoe, tidak 
datang mesin terbang asing di kota itoe, Menoeroet Rosengoltzidan Krenstenski 
pada tg. 10 Oct. 1933 Trotzky dan Krestenski pergi keRome, tetapi dengan 
keterangan2 opisil, dapatlah Trotzky memberi boekti, bahwa pada boelan i toe ia 
berada di Perantjis di bawa pengawasan politie jang streng. Besono, 
gezantschapsattache di Berlyn. menerangkan, bahwa pada achir boelan Dec. 
1936 a tau pada awal boelan Jan. 1937. ia menoelis soerat kepada Trotky dan 
dalam 2 hari ia mendapat bjawab, bahwa sesoedah datang tempo boeat 
mengadakan streetgreep militer. Tetani anta ra 19 Dec. 22 Jan. Trotzky berada di 
atas Laoetan Atlanta. Da lam pelajarannja dari Noorwegen ke Mexico. la didjaga 
oleh poli tie Noorwegen soepaja ia bisa bergoenakan radio Ada lain-lain boekti 
poela, tetapi ini soedahlah tjoekoep. 


toe kali pada waktoe malam. Telegraafdienst. Dienst ini ting gal tetap seperti 
hari biasa dari djam 6 v.m. 6 n.m., diantara djam mana diberi kesempatan 
oentoek mengirim dan menerima telegra fische postwissels. Emmahaven. 
Postioket akan di boeka antara dja 8 9 semata2 boeat mengambil dan meneri 
ma soerat2 aangetee kend serta mendjoeal kan post en zegel waarden. Dienst 


telegram ting gal tetap seperti hari biasa dari 8 -12 dan 2- 4. Diwaktoe itoe bisa 
mengirim dan menerima telegrafische postwissels. — 


MEMBERANTAS TENJAKIT MATA. 


Oesaha dr. Thijsen. Orang tentoe mengenal itoe dr. Thijsen, ahli penjakit mata, 
jang dimana mana tempat telah banjak menolong orang2 jg. mempoenjai 


penjakit mata, danjak orang kira 


nja jang soedah dapat tertolong dan dari itoe terlepas djoega dari bahaja 
penjakit boeta. Seperti diketahoei poela, maka dr. Thijsen ini teroetama beken 
dja diantara orang2 jang soekar sekali dapat pertolongan ahli penjakit mata, jang 
kebanjakan di periksakan pada dokter2 atau artsen. Tetapi diloear itoe masih 
banjak djoega jang sama sekali tidak meminta oeat atau meme riksakan penjakit 
kepada dokter 


atau artsen. Waktoe ini dr. Thijsen berada di Nederland, dan J. Bode de ngar, 
bahwa ia ada mempoenjai beberapa rentjana oentoek melan djoetkan actienja 
memberantas penjakit mata dan penjakit boeta. Bagaimana lengkapnja rentjana 
itoe beloem tahoe, tetapi ada pas ti bahwa dari Nederland akan di oesahakan 
dikirimaja doea orang ahli penjakit mata, jaitoe specia listen, jang di Indonesia 
akan berada beberapa tahoen goena menolong dokter2 atau artsen jg bekerdja 
memberantas penjakit mata tadi. Pajakoemboen 


Poentjak kemela ratan ra'jat telah tampak terboekti pindjam an seroepiah 
berboenga 1200 pCt tahoen. Arsd menoelis Kini di daerah Pajakoemboeh orang 
beloem 1 ma habis menanam padi dus kira kira 2 boelan lagi baroe orang panen 
(menjabit) Sedjak moelai kesawah orang kphanjak jang tiada berpadi lagi, 
malahan kini banjak loemboeng jang kosong Oentoek memenoehi keperloean 
sehari2 orang perloe membeli beras dengan harga jang tinggi ini boeat siapa 
jang beroeang bagi jang miskin pergi meninggalkan kamboeng mentjart oepah 
oentoek menoetoep moeloet anaknja soepaja djangan menangis kelaparan, dan 
ada lagi jg pergi ketempat lain memindjam adi dengan perdjandjian habis 
menjabit dibajar. Menperhatikan keadaan ini kita koeatir kalau2 kelaparan 
mendjalar poela di Pajakoemboeh, sedangkan orang menjabit masih lama lagi 
kira2 doea boelan jang akan tiba, Dus 2 boelan lagi orang dapat membawa hasil 
sawahnja. Dimasa jang amat pelik barinilah betapa toekang oeang 
mengentjerkan mata dan nafsoe nja kekampoeng2 jang melarat jang ditimpa 
oleh segala kekoerangan. Dimikian dalam satoe lain kita dapati keterangan jang 
boleh di pertjaja bahwa ada beberapa toenang oeang jang melapaskan oeang 
dengan rente jang amat tinggi Misalnja panen 2 boelan lagi oentoek mewangi 
itoe orang kampoeng perloe oeang penoetoep keperloean sehari2 Sitoekang 
oeang memindjami oeangnja f 1.— dengan perdjandjian bila soedah menjabit 
haroes memoelangkan 40 gantang padi jang harganja kira2 sehabis panen f 3. 
Kalau dihitoeng djalan ini amat besar keoentoengan sitoekang oeang dimana 


oeang seroepiah dalam tempo doea boelan bisa mendjadi f 3 dus berarti boenga 
f1 dalam setahoen 1200 pCt. Menoeroet keterangan jang ki 


EDITORIAL Penjakit Memboeroe Nama „Een greep uit het dagelijks leven 


Diwaktoe dewasa ini masih sa dja dilakoekan perlombaan oentoek mentjari 
nama Perlombaan mentjari nama ini sebenarnja ada soeatoe penjakit jang 
haroes di basmi terlebih lagi bila penjakit itoe ada mendjelma diantara mereka 
jang menjangka darinja sebagi pemoeka atau pemimpin bang sa. Pemimpin jang 
sematjam itoe masih sadja terdapat. Pergaoelan sehari2 dapat menboektikan 
maoepoen jang menam kan dirinja sebagi pemimpin pegerakan politiek sosial 
dan lain2nja. Pemimpin jang sematjam itoe ada sangat berbahaja sekali bagi 
pergerakan? ,Inderdaad" banjak diantara pemimpin2 itoe jang soeka atau 
bernafsoe mentjari nam soepaja kenamaan dan selaloe ingin di moeka. 
Kegemaran jg seroepa itoe ada soeatoe penjakit bahaja boeat badan jang 
dipimpinnja. Adakalanja djoega mereka itoe dengan sengadja mentjari na ma 
itoe soepaja dapat pandangan sebagi seorang ,,peimimpin jang besar" 
Sesoenggoehnja zaman itoe telah liwat, memboeroe nama soepa terkenal itoe 
diwaktoe ini tidak pada tempatnja lagi poen tak tjotjok dengan zamannja lagi Bo 
leh djadi di beberapa tijg liwat masih masoek akal kita, sedankan diwaktoe itoe 
masih ada kelonggaran boeat berbitjara da bergembar gembor. Djika masih ada 
pemimpin jg seroepa itoe diwaktoe ini soedah tentoe menoendjoekkan bahwa 
pemimpin itoe loepa akan besef kewadjiban nja dan tidak poela doelbewust. 
Seteroes nja moengkin membahajakan akan pengikoet2nja, bahkan akan diri 
sendiri. Soedah tentoe seseorang men deka boeat mentjari nama baik dalam 
lingkoengan sendiri akan tetapi tidak mesti memboeroe soepaja kesohor dengan 
djalan jg tidak soetji. Pemimpin2 pergerakan atau organisasi jg ingin memboeroe 
kesohoran, soepaia kenamaan de ngan djalan gembar2, nistjaja 


moengkin meroesak perdjalanan gerakan organisasi itoe. Boeat mendjadi 
terkenal itoe ataupoen kenamaan tentoe moedah sekali Orang jg seroepa itoe 
selaloe ingin kemoeka baikpoen dalam pergaoelan sehari2, maoe poen dalam 
toeboeh organisasi Sewaktoe berkoempoel orang nia giat bekerdja, dimoeka 
orang banjak soeaka memperlihatkan keaktifan atau kegiatan bekerdja 
sedangkan dalam hatinja selaloe berkata2 „saja maoe kenamaan" Mereka2 jg 
seroepa itoe sebenarnja boekan bekerdja oleh karena kewadjibannja atau uit 
plichtsbesef hanja sadja terdo rong oleh ,,nafsoe" nafsoe jg berbahaja soepaja ia 
djadi kenama an sadja. Tetapi bila ditilik dan diper hatikan resultaat atau daad 
dari boeah perkerdjaan mereka sama sekali tidak ada berarti. ebaliknja mereka 
jg seroepa itoe dalam pergaoelan dewasa sangat berbahaja oleh kerena 
manoesia jg berkwaliteit seroepa itoe „bermoeka doea" de ngan perkataan lain 
„bila di pegang ekornja, lari kepalanja dan sebaliknja. Mereka jg seroepa itoe, 
sama sekali tidak atau sedikit sekali memikirkan kegiatan, maoepoen oesaha 
orang lain, selain dari pada ia sendiri. Mereka2 jg seroepa itoe berani reboet- 
reboetan asal dapat nama atau bisa terkemoeka sadja. Pekerdjaan mereka itoe 
soedah tentoe ,,schijn" belaka jg senantiasa palsoe! Sebenarnja dalam 
pergerakan politiek-sociaal-ekonomi dsb. njadiwaktoe ini masih sadja terda pat 
mereka seroepa itoe. Bahkan, dalam kalangan persoerat kabaran djoega tersoea 


jg berkwaliteit seroepa itoe je senantiasa boleh diseboetkan ,,schijn- 
redacteuren". Dirinja dianggap sebagai jour nalist jg gagah jg pintar dan berani, 
sekiranja ia pandai menghantam persoon orang, mengeloe arkan rahsia prive 
orang dan lain2nja. Sedangkan tidak pernah menoe 


ta dapat dan boleh dianggap benarnja, sitoekang oeang batja pemerasi melepas 
oeang ada sampaif 100 af 200 roepiah, kepada beberapa orang, dan ada 
kalanja memindjami seseorang sampai f 10 af 15. Kekoeatiran kita makin besar 
dimana kalau demikian djadinja, kalau nanti sehabis panen immotongi tentoe 
padi itoe hanja habis digoenakan pembajar oetang jang ber-rente-tinggi itoe, dan 
kelebihan dari pembajaran oetang tentoe didjoeal padi oentoek memenoehi 
kewadjiban pada negeri dipandang dengan sedalam-dalamnja bahaja kelaparan 
tiada loepoet mengantjam. Orang kampoeng sampai me 


ngerti bahwa f 1 jang haroes di kembalikan 40 gantang padi sesoedah panen 
amat berat bagi mereka, tetapi diatas soedah di seboetkan, terkarena awak 
lapar anak menangis minta nasi, kewa djiban negeri haroes dipenoehi, rodi 
perloe didja ani terpaksalah didjalani walau rentenja meliwa ti batar, dengan 
tiada memiki kan akibatnja lagi, asalkan peroet djangan kerontjong, anak 
djangan menangis dan dipoenharoes berasap saban hari, pembatja ,,Perki" 
heningkanlah ini dengah fikiran jang djernih beta pa perih dan pahitnja hidoep. 
Djadi tampak pada kita padi beloem lagi terbit, masih dite ngah sawah, soedah 
didjoeal de 


lis mengemoekakan pikiran dan pendapatan pada oemoem, maoepoen 
memperlihatkan djalan goena kemadjoean, kemakmoe ran dan kesedaraan ! 
»Schijn-journalist" itoe dalam pergaoelan sehari2 memandang bahwa dirinja 
sanggoep memberi oplossing pada segala politiek ekonomische dan sociale 
vraag stuken dan problemen, dan tahoe akan soelit boelit soal masjarakat. 
Tetapi, bila ia berdiri dimoe ka seorang jg tinggi kedoedoekan dari padanja, 
maka ,,he skeeps his mouth shut" alias tertoeroep moeloetnja. Pendeknja bila 
dengan aksi kenamaan atau kesohoran itoe soedah tentoe tjinta moelia, 
Indonesia Merdeka telah lama tertjapai. Seteroesnja mereka jg soeka 
memboeroe nama dengan tidak memboektikan daat pekerdjaan nja, sebaik2nja 
dilempar sedjaoehnja2nja. Koeboerkanlah da lam soepaja djagan timboel kem 
bali. Waktoe sekarang, wa toe daat alias boekti. Segala mereka itoe adalah 
avonturiers belaka. Tersebab mereka seroepa itoe tjoema bekerdja bekerdja di 
do dorong nafsoe dan sentiment. Iboe dan Ra'jat Indonesia di waktoe kini perloe 
akan tenaga, meraka jg memperlihatkan daad" Adakalanja mereka jg soeka 
mentjari nama itoe sering2 berdjalan dibawah kolonh mendjatoehkan Cocorentie 
dan kawan soepaja terkemoengka sendiri. Basmi-basmilah penjakit memboesoek 
nama itoe. Kita sengadja menoelis ini oentoek menoedjoeki pasjechologie kita jg 
salah dari soeatoe groep dari pergaoelan hidoep sehari. Sekali lagi teroetama 
sekali pada mereka jg menganggap di ri sebagi pemimpin barisan hi lang 
lenjapkanlah nafsoe memboeroe nama soepaja kesehor i toe, dengan tidak 
memberi boek tie pada masjarakat. 


ngan harga jang semoerah2nja, inilah satoe tanda bahwa Rap port t. Meyer 
Ranneeff menerang peroet „Inlander hanja berisi sebenggol. Aldus 
Pajakoemboeh oemoem sedaerah Minangkabau, atawa boleh dikata se-Indonesia 
nja perloe mendapat perhatian pemerintah dengan sepenoeh2nja teroetama 
kehidoepan dalam de sa desa. Kita merasa beroentoeng bah wa salah satoe 
bagian dari Pajakoemboeh (Kota Tengah) Kepala Negeri disitoe soedah bertin 
dak membasmi perboeatan sitoe kang oeang jang berlakoe sebagai pemeras, 
kepala negeri mana telah mengadjak ninik mamak bekerdja bersama-sama 
menjapoe dipemeres jang meroesakah anak kemenakan masing2, serta dian 
djoerkan poela tjara memperbaiki pertanian ra'jat sesoedah panen nanti. Kita 
harap dan kita toen djang dengan moreel berhasillah pekerdjaan jg baik ini. Ber- 
ingin kita tindakan Kepa 


EDITORIAL Menjoesoen Masjarakat Baroe Onderwijs haroes ditoedjoekan pada 
maksoed volks opbouw jang tjotjok atas dengan sociale ekonomie dan sociale 
pshijchologie rakjat. 


Sekiranja kita peladjari betoel2 maka penganggoeran di Indonesia ini boleh 
dikatakan besar djoega. Tidak sahadja penganggoeran di antara rakjat oemoem 
sadja, malahan jang diseboetkan djoega penganggoeran intelektueel. Aanwas ini 
saban tahoen bertambah djoega djoemlah sewaktoe habis tahoenja sekolah2 
disini. Soedah tentoe keadaan sematjam ini toeroet memberatkan kewadjiban 
pemerentah oentoek berichtiar membasmi pengang goeran itoe. Tidak lain 
tersebab itoe soedah mendjadi kewadjiban leloe hoer oleh pemerentah, boeat 
melindoengan kemakmoeran rakjati Tetapi disamping itoe dari pi hak rakjat 
sendiri soedah sepatoetnja digerakkan, dan beroesa ha oentoek mentjari 
oplossing dari pada itoe. Sekolah2 jg ada diwaktoe ini poen toeroet memperloeas 
pengoengoeran, menjeroepai pabriek2 penganggoeran dalam mailakoekan 
perwatasan itoe sjarakat tersebab pintoe peker djaan bertambah sempit djoega 
meskipoen ekonomie doenia ber angsoer-angsoer baik. Saban tahoen sekolah2 
dari jg rendah, menengah dan atasan menghasilkan banjak produksi moerid, 
diantara mana sebahgian besar tidak dapat mensesoeaikan kepintarannja 
dengan factor2 penghidoepan. Sekolah2 jg ada diwaktoe ini, memberi produksi 
jg hulpeloos ternjata dari djoemlah penganggoeran jg senantiasa tidak dapat 
mempraktijkan kepintaran sekolah itoe, oentoek mentjari nafkah sendiri. 
Ternjata bahwa systeem sekolah jg berada sekarang telah menimboelkan 
kepintjangan dalam pergaoelan hidoep ! Soedah sepatoetnja poela pemerentah 
menaroeh perhatiannja oentoek mengobah systeem2 peladjaran2 tsb: dengan 
praktische onderwijs. Sekolah2 jg sekarang dengan systeemnja telah memberi 


massa produksi pengoenggoeran intel lekt diperbandingkan dengan pin toe2 dan 
lowongan2 bekerdja. Meskipoen begitoe masih sadja sekolah2 jg didirikan oleh 
perkoempoela atau personen z bangsa sendiri, meneroeskan sys teem onderwijs 
jg telah ternjata pintjang itoe. Keadaan sebagi dikemoekakan diatas 
memperingatkan pada pemerintah g menanggoeng djawab atas nasib dan 
toekomst rakjat nja soepaja soedah sepatoetnja poela membawa perobahan2 jg 


senentiasa bersesoeaian dengan keboetoehan rakjat disini. Soedah tentoe soal 
ini tidak moedah dan sangat soesah sekali Poentoek menselenggarkannja. Boeat 
tindakan pertama dan jg penting, tidak lain, seperti kita telah njatakan djoega, 
soepaja ditoedjoekan pada keboetoehan masjarakat rakjat jg haroes tjotjok 
dengan sociale psychologie dan sociale ekonomie rakjat itoe sendiri. Sekolah2 
itoe haroes didasar kan oentoek volksopbouw dengan perkataan lain 
pembangoenan rakjat: Tjara massa produksi jg berada sekarang ini haroes 
diobah, misal nja kedalam sekolah jg diboetoeh kan rakjat jg dikemoedian hari 
bisa memberi hasil penghidoepan. Theorist dikalangan Indonesia boeat waktoe 
ini telah tjoekoep rasanja. Perwatasan soedah sepatoetnja poela di akoekan. 
Bagimana tjaranja soepaja di Tidak lain dengan mendirikan sekolah2 praktijk 
seoempamanja sekolah I.N.S. jg didi ikan oleh t. Mhd. Safei di Kajoe Tanam. 
Sepandjang kita tahoe, sampai sa'at ini abiturenten sekolah tsb. tidak ada jg 
berkehila ingan akal sesoedah mereka meninggalkan bangkoe sekolah itoe. 
Mereka itoe tidak perloe mengantoengkan penghidoepannja pada kantor2 
melainkan bisa beroesaha sendiri. Pendidikan itoe soedah diperoleh sedjak dari 
bangkoe seko lah. Tjonto jg baik itoe, seharoes nja diperloeas. Keboetoehan rak 
jat diwaktoe ini mendesak soepaja dapat memperloeas sekolah2 jg berdasar 
seroepa itoe. Boeat volksopbouw jg dite rangkan itoe, maka sekolah2 landbouw- 
ekonomie-handel dil. rakjat Indonesier perloe didirikan soepaja dapat poela 
rakjat menjoesoen masjarakatnja sendiri. Dasar2 sekolah itoe haroes 
ditoedjoekan serta ditjotjokkan dengan keboetoehan itoe, meng hidoepkan klein- 
industrie dengan ekonomie pertanian dan perdagangan. Sekali lagi soepaja 
Pemeren tah menaroeh perhatian kedjoeroesan ini, soepaja berangsoerangsoer 
mengambil tindakan oentoek memenoehi keboetoehan rak itoe. Disamping ini 
rakjat sendiri poen haroes bekerdja dan membantoe bersama-sama oentoek 
memadjoekan peroesahaan bangsa sendiri itoe. 


itoe malam tidak hadir. Pening meestar toean Sd. Ha mid bin Moh. Shebubakar 
(Da 


gang). Commissaris toean toean R. Mattjik toko tjap boelan bintang 


dan Sd. Abdullah Chaniman. Raad van Advies terdiri dari toean-toean Ir. Ibrahim 
Aamte naar B.H.V. Sd. Ahmad Almenor Kaptain der Arabieren, R. A. Bak rie 
Demang le klas itidak da tangi R. M. Akip lid Gemeente raad dan sotoe lagi 
masih di tjari. Demikian dengan ringkas apa jang dikabarkan kepada kita Redja 


KOTA 


Miss Riboet. Hari Saptoe jl. Miss Riboet toneelgezelschap telah memoelai 
memboeka openings voorstelling nja dengan mempertoendjoekkan tjerita, „Waar 


de Kembodja bloeit atau ,,Dimana kembang kembodja berseni". Kita poen 
toeroet mempersaksikan permainan Miss Riboet ini, oentoek memboekti kan 
dengan mata sendiri permai nan gezelschap jg telah terkenal itoe djoega 
Sebagimana elftalnja dihoedja ni poebliek, maka panggoeng Orion jg besar itoe, 
penoeh sesak dengan penonton dari segala lapisan bangsa sampai setengah jg 
tidak kebahgian tempat terpaksa berdiri sadja menonton oentoek sama2 
mempersaksikan permainan Miss Riboet. Tjerita dihari pemboekaan itoe ada 
penoeh dengan pengertian, tiap2 bedrijf penoeh dengan arti2 jang bergoena 
boeat keperloean hidoep, maoepoen dalam pergaoelan. Permainan Miss Riboet 
sendiri sebagai seorang „geboren actri ce" tidak perloe dipoedjikan lagi, 
tersebab boleh djadi kata2 poedjian tidak akan mentjoekoepi. Pasal decors dan 
pakeian j sangat attractief dan lichteffecten semoeanja menoendjoekkan bah wa 
toneel ini telah membawa kemadjoean dalam tooneel gebied. Begitoe djoega 
diwaktoe malam jg kedoea hari Minggoe kemaren dengan „een succesvolle zaal 
te lah dipertoendjoekkan primeur dari tjerita ,,Miss Philipine de ngan perkataan 
lain „Seorang gadis jg tertjantik di Philipine" Pakain2 bangsa Philipine itoe sangat 
menarik poela, dari mana dapat poela dipeladjari beta pa dekatnja bangsa kita 
dengan saudara2 kita di Oetara itoe. Le tak pakaian dan ain2nja Soeatoe tjerita 
jang penoeh de ngan sindiran dan peladjaran. Tjerita iniada sebagai primeur di 
kota Padang dibwah regiet 1t.T. D. tio sendiri, jg sebagai regisseur di Miss Riboet 
gezelchap. Extra dan songs Cabaret semoea teratoer! Jang menarik Boekan 
sadja vlot spel" dari Miss Riboet sendiri dengan Vrije bewegingen" nja melain kan 
djoega lagoe2 dan soeara Miss Riboet jg selain didengar da ri gramofoon2 plaat 
sadja, sekarang dapat dipersaksikan dengan mata koeping masing2. 


Kota tengah. Perampok jg sial. Kita dikabarkan bahwa petang Djoemaat malam 
Sabtoe kemaren kira2 djam 8 malam telah terdjadi satoe perampokan di Poelai 
(Kt tengah) pada seorang perempoean nama Ma'Apah, jang baroe poelang dari 
berdjoealan beras. Sebagaimana biasa Mak Apah berdjoealan beras jang tentoe 
pada sangka perampok Ma' Apah banjak membawak wang Begitoe lah pada hari 
terseboet Ma' Apah telah dirampok oleh seorang jang ta dieknaal, di mana 
tempat itoe boekan sadja terkenal dengan tempat jg sakti (kerena soemoer jang 
mengelar pada oerat kajoe jang besar)tetapipoen bekend karen soenjinja. 
Sewaktoe kedoeanja bertegang an, hingga perampoean jang malam itoe 
tersoengkoeroleh peram pok tadi, maka tiba2 laloe ditem pat itoe seorang 
pengendera kere ta angin dengan memboenjikan bellenja Si perampok elarikan 
dirinja dengan tankan jang ham pa kedalam semak2. Berapa terima kasihnja 
MaApah pada penoloongnja itoe, tentoe pemabatja dapat mengira2 kan Perkara 
ini kabarnja telah sampai ke tangan jang berwadjib dan moedahanz2 jang 
berwadjib dapat membekoek batang lehernja siperampok itoe Baik djoega jg 
berwadjib bertindak lebih aktiefi kedjoeroesan ini jang membahaja kan bagi 
masjarskat kita. 


Sport 


Miss Riboet di padang Elftal Mis Riboet con ra Sparta. Pada petang saptoe jl. 
telah diadakan pertandingan di lapang an voetbal Bondsterein di Justi tielaan 
antara Miss Riboet Elftal contra Sparta. Pertandingan ini berarchir 6boeat 


kemenangan elftal Mis Ri boet. atroes ditjeritakan disini bah wa pendapatan 
bersih dari pertandingan ini goena membantoe fond Roede Kruis. Berhoeboeng 
dengan ini, maka sementara waktoe pauze bola jang di permainkan tadinja di 
lelang poela oleh comite Roode Kruis goena menambah fonditsb, di moeka 
poeblik di tribune. Pendapatan dari lelang itoe ada kira2 f 5,Pertandingan tsb. 
lansoengnja dengan sangat sportief dan kedoea belah pihaknja sama-sama 
memperlihatkan permainan jg tjepat goena membentengkan masing2 prestige 
nja. Pertandingan ini diramaikan dengan bataljons-musiek. 


Masoekkanlah advertentie. kedalam dagblad „erantaraan Alta 


DAGBLAD 


SELASA 10 MEI 1938 


LEMBAR KEDOEA 
99 ORANETARA TE 
Poetaran doenia 


(Soesoenan kabar kawat) Perang di Spanje. Dari kabar kabar kawat dibelakang 
ini terboekti bahwa di kaoem nasionali di Spanje mendapat kemadjoean jang 
hebat sekali sekali serta memoendoerkan balatentera pemerintah. Kamadjoean 
dari kaoem nasi onalis ini terboekti lagi dari kemadjoean pasoekan nasional lis jg 
telah dapat memoekoel moendoer segala serang serang an moesoeh di medan 
peperang an Castellon, serta dapat menawan 140 orang dalam mana ada 
terbapar doea Commissaris polie tiek. Dalam pertempoeran dan kamadjoean 
pasoekan na ionalis maka pihak pasoekan pemaren tah banjak mesti 
menidgalkan serdadoe2 jg mati seria alat a lat peperangan Teroetama sekali di 
Alcocobre pasoekan nasionalis telah dapat memper loeas gerekan mereka. 
Dalam pertempoean itoe mesin oedara2 nasionalis membawa korban dan 
keroesakan jg maha hebat sendiri. 60 mesin oedara nationalis mendjalankan 
bombardemen serta melem parkan kira2 150 boeah bom dan sedjam sesoedah 
itoe kembali malemparkan bom 40, Berhoeboeng dengan pelemparan bom itoe 
maka banjak sekali mendjadi korban serta menimboelkan keroesakan jg maha 
hebat, kira2 100 roemah dalam poesat kota telah moesnah sama sekali, 
pendoedoek sebag an besar dapat diberi perlin doen gan dalam berapa tempat2 
jang terbebas dari pelemparan itoe. Segal itoe memberi kemadjoe an pada 
pasoekan kaoem nasiona lis, erboekti lagi dari berita jg diterima dari pasoekan 
generaan Ananda, sesoedah dapat mendoedoeki Alcocebrea pada tanggal 5 Mei 
jl. ini sekarang berada hanja 23 km. djaraknja dari iboe kota sebelah barat 
Castellon. Ditepi pantai dari loeatan tengah ada 80 km besarnja daerah jaitoe 
dari moelai moeloet soengai Ebro sampai ke Acocebre ada dalam tangan 


nasionalisten, Pasoe kan dari generaal Varino bergerak teroes disebelah barat 
dan pada tanggal 4 Mei telah dapat merampas Mont. Serrat, jaitoe disebelah 
barat di ri Cati, Tentara jang bedata di Randa timoer begera teroes dise 
pandjang tepi pantai dan sekarang sedang beroesaha boeat bisa mengepoeng 
Alcaladechi est, jaitoe soeatoe bolwerk republiek jang terpenting. Diharap oleh 
commando dari laskan nasionalisten dengan gerakan ini akan dirompak 
pertahanan dalam poesat peperangan repoebliek. 


Kemadjoean dan desakan kaoem nasionalis ini diakoei djoega oleh pihak 
repoebliek ternjata dari berita2 jang menetapkan kaoem poetih sebenar2nja 
melakoekan gentjetan. Dari kabar2 kawatini dapatlah kita melihat bahwa api 
peperangan saudara inisoedah ampir padam, dengan kemenangannja kaeem 
poetih jaitoe generaal Franco. TIONGKOK-JAPAN. Telah hampir 1 tahoen liwat 
peperangan saudara sebangsa Azia ini masih teroes-teroesan sadja dan beloem 
djoega berkesoedahan. Bertambah sehari lamanja bertambah banjak djoega 
djoemlah djiwa jang melajang disamber pelor dan gas sebagainja. Tentang 
incidenten dan antecebenten peperangan ini telah sering dioeraikan. Disini kita 
akan toetoerkan serba ringkas perdjalanan peperangan sampai kini jg diberita 
kan oleh kabar2 kawat. Pertoempoeran antara kedoea belligerenten itoe 
bertambah la ma bertambah hebat. Pertoempoeran jg hebat itoe ada didjalan 
kereta api Tientsin Pukow, dimana lasjkas Djepang diwaktoe ini ada bergerak. 
Berhoeboeng dengan itoe maka hoofdkwartier Djepang tidak bisa menjiarkan 
makloemat pada hari Minggoe jl tersebab pertoem poeran2 dalam sector itoe 
terla loe hebat. Woordvoeder Djepang da menerangkan bahasa mereka telah 
mengadakan penjerangan didjalan kereta api di Lunghai jaitoe dengan dimoelai 
dari sebelah selatan. Lasjkar Djepang bergerak dari Pengpu menoedjoe 
kedjoeroesan oetara disepandjang djalan kere ta api Tiensin-Fukow dan pada 
hari Minggoe sesoedah bertem poer tiga hari lamanja denga hebat telah sampai 
di Sinkaie kira2 30 k.m. sebelah oetara Pengpu. Berhoeboeng dengan ini 
gerakan Djepang disebelah barat dan timoer djalan kereta api Tiensin Pukow 
bisa dilakoekan dengan leloeasa sadja. Pada tanggal 7 Mei Djepang djoega dapat 
mendoedoeki Powning dan teroes bergerak disepandjang tepi pantai 
kedjoeroesan selatan menoedjoe djalan kereta api Lunghai. Segala jang 
terseboet di atas menoendjoekkan pada kita bahwa medan peperangan itoe 
sesoenggoehnja dibandjiri oleh darah manoesia. Disamping kesoelitan ini pers 
Tionghoa poen telah menjatakan kemasgoelan serta ketjoerigaan nja terhadap 
Inggris tentang perdjandjian negeri Inggris dengan Japan dari soal douane. 
Sekarang dapat diterangkan poela bahwa akan bisa djadi wa 


kil2 Tiongkok akan mengemoekakan pada Volkenbond tentang perdjandjian2 tsb 
diwaktoe si dang jang akan datang. Soedah tentoe sadja Inggris akan beroesaha 
akan memberi keterangan jang memoeaskan pada Tiongkok jang bawa verdrag 
verdrag jg di-ikat itoe hanja boeat sementara sadja dan soepaja bisa menoetoep 
pindjaman loear negri. Walaupoen keadaan ini masih teroes membajangkan 
kepada kita, bahwa Inggris sebagi pembela dari Volkenbond telah melang gar 
peratoerannja art. 12 dari Volkenbond. Sebaliknja pengadoean jang di 
madjoekan oleh pihak Tiongkok kepada VOLKENBOND itoe ada menoendjoekkan 
kelemahan Ti ongkok sendiri, tersebab diwak toe ini telah terboekti betapa 


lemahnja badan persatoean doenia ini. Volkenbond telah seringkali 
memperlihatkan belangnja, teroetama sekali sewaktoe Djepang menaloekkan 
Manchuria dalam tahoen 1932, oentoek memintak pengakoean berdirinja 
keradjaan sekarang ini. Diwaktoe itoe Djepang dengan teroes terang menjatakan 
tidak maoenja bekerdja bersama sama2 dengan Volken bond itoe. Kedoea 
sewaktoe Itali melakoe kan penjerangan di Ethopia, di mana Ethopia djoega 
mengharap akan pertolongan Volkenbond, tetapi sampai habis negrinja dan 
keradjaan itoe dimoesnahkan oleh Italie. Dan jang paling boengsoe sekali aksi 
Hitler Anschlus Oosten rijk Apakah Tiongkok masih menaroeh kepertjajaan 
tentang pem bantoean Volkenbond dalam hal ini sedangkan satoe2 negri 
menjandarkan keselamatan nasional mereka serta membela kepenti ngan 
masing2 dengan sendjata dan moeloet meriam. BERLIJN - ROME. 
Perkoendjoengan Hitler baroe ini ke Rome soedah tentoe memperkoeat 
perdjandjian2 jg telah dilakoekan djoega sebeloem itoe. Kedoea belah pihak 
sama sama menoenggoe kesempatan jang sangat berharga itoe oentoek sama2 
dapat men perkoeat kedoedoekan mereka dibenoea Europa, bahkan soepaja 
dapat memrin tah di doenia ini. Begitoelah peremboekan jang dilakoekan pada 
minggoejang soedah antara kedoea dictator, adalah dengan mengadakan 
banket dalam Hali di istana Palazzo Venezia. Dalam perdja poen itoe Mussolini 
ada berbitjara sebagai berikoet. Koendjoengan toean adalah menambah 
kokohnja perikatan tali antara Italie dengan Djerman. Sedaloe kita ada 
mempoenjai maksoed dan oedjoed jang sama boeat kepentingan kedoea negeri 
kita ini, lebih lebih perikatan jang terdjadi oleh soemboa R. me Berlijn. Djawaban 
dari Hitler adalah Kaoem Facisten dengan 


dibantoe oleh nasional socialisme telah mengeloear kan soeara jang satoe jang 
mengenai kedoea negeri kita ini, jang mempoenjai maksoed jang satoe poela. 
120 millioen rakjat telah s sama mengambil ketetapan bomempertahankan hak 
mereka terhadap doenia jang tidak maoe mengerti pada mereka. Dalam riwajat 
doenia jang lamanja hampir doea riboe tahoen antara Italie dengan Djerman 
selama ini ada terdjadi beberapa pertaroengan, tetapi sekarang kedoea negeri 
kita ini telah mem poenjai toedjoean jang sama. Dan kami pertjaja, bahasa anta 
ra perikatan kita ini tidak satoe aral jang akan bisa melintangi. Derman selaloe 
akan meno long Italie, seperti Italie memberi pertolangan djoega pada Djerman 
dihari jang laloe. Dan lebih djaoeh oleh Hitler ditetapkan de ngan pasti bahasa 
tapal watas antara lali dengan Djerman di Alpen akan ta' bisa diroesakkan. 
Sewaktoe pertemoean Hitler dan Mussolini tidak ada diperem boekkan tentang 
soal pengikatan militair lebih koeat dan tegoeh Hanja sadja diterangkan bahwa 
Mussolini akan membantoe sertaberdjandji pada Hitler dengan djalan 
diplomatiek dari oeroesan Sudeten Djerman. Disini poen telah tersimpoel 
soeatoe kekoeatan pada Hitler djika Mussolini soeka mengambil sikap jg 
neutraal, betapa lagi dengan perdjan djian bantoean itoe. Tetapi kegoesaran 
terhadap itoe beloem ada lagi, seolah2 jg penting bagi Hitler adalah soal 
kembalinja sekalian kolonie2 tanah djadjahan. Dengan perkoendjoengan ini 
maka timboellah „wederzijdsche diplomatie“ dimana Hitler berniat oentoek 
mengoendang Radja dan Ratoe Italie soepeja mengoen djoengi Djerman dalam 
tahoen jang akan datang. Dengan ini senantiasa bertam bah kokoh pertalian 


kedoea negri fascist itoe. Jaarvergadering V. G. Di Bandoeng ,,Vaderlandsche 
Club telah mengadakan persida ngan tahoenan, dalam mana ada toeroet hadir 
wakil2 dari 20 kring, dan dalam persidangan telah ditetapkan lijst dari candi 
daten, jaitoe toean Verboom Jan sen dan van Kesteren sementararijst alphabel 
disoesoen dengan 10 orang candidaat jang lain lijst mana teroes dikirim pada 
kring kring jang lain oentoek memintak advies Hoofd bes uur ditam bah dengan 
toean van der Heyden Toean Kruyne jang melehakkan djabatanja elah dihormati, 
dan anggota2 jang lain dari Hoofd bestuur dipilih kembali Pemboekaan dari 
persidangan di dahoeloei dengan pembitjaraan dari vooritter jang mengenai soal 
finan cien dan soal pertahana, dan di hadiri oleh wakil pemerentah, oleh 
autoriteit en wakil wakil da ri LEV. IKP. P. P. B.B. Postbond Siu er bond NIOG dan 
veree nigingdari goeroe. 


Soetan Sati 


MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods Tersedia 
bermatjam2 sepatoe dan slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongn menoeroet zaman 60 Menanti dengan hormat 


Chatib M, Arif & Co DEKAT MESDJI D EBEANG PADANG Selaloe bersedia boeat 
didjoeal kersik dan kerakel dan djoega atap roem dan peloepoeh, betoeng, jang 
terambil dari boeloeh atau betoeng jang terpilih dari jang baik2 HARGA PANTAS 
Menanti dengan hormat 100 


AMODERN ANETJES AKWALITEIT MENOEROET ZAMAN Sedia tjoekoep berma tjam- 
matjam kain boat toean2 menoeroet model jang paling belakang. Harga damai 
PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. Manager M. KASIM 30 


Klamboe penganten BELILAH BTIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG 
dan GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloean TOKO INDONESIA 
Padang Tel 333 


OLICHE FABRIER Sano 
KOENDJOENGILAH 
O djat medjar didaat oedjaran oedjoet medien — 69. 
CENTIENEN TAILOR 
Toko Batik Daman Siloenkang Jang terbesar di Pasar Gedang Padang No. 52 


Djoeal dan beli mas 


Koendjoengilah „The Elegant" Tailor Kamp: Baharoe No. 2 Padang. Arif 
Pekerdjaan tanggoengtnetjis dan rapi. Djoega selaloe menoeroe djan dji. Bisa 
bikin segala roepa potongan ketjil dan besa menoeroet kemaoean toean2 dan 
engkoe2 dengan harga DAMAI. Menanti dengan hormat. 


MADE IN GELAGAH M.P.S Raja Tonic 


Lengkap tersedia dari bermatjam2 barang batik dan Djawa dari jang sehaloes2 
nja sampai kasar jg keloearan dari fabriek DJAWA 


Dan begitoe djoega toeroettersedia boegis dan pelekat jang terbikin dari loearan 
dan dari segala fabriek jg soedah terkenal diantero tempat. 


HARGA SEANG Menanti dengan Hormat 90 
Masoekkanlah advertentie kedalam dagblad „verantaraan Mita 


THE MURATHA MEDICAL HOUSE. Mengeloearkan roepa2 obat mandjoer. BEDAK 
WAMUDJIKAKAA. DJAMOE MINOEMAN, MADJOENRYAHKASTOEKY, RAIDENTOIL 
OOGDRU PEL, STROOMDAAH, Sanggoep mengodak harganja FO.20 seboeah — 
MURATHA— 100 


la Negeri Kota Tengah ini ditjon toh poela Colleganja dilain tempat jg konon 
kabarnja dibebera pa tempat kemelaratan didenda poela oleh anak boeah 
masing2 Sedikit lagi oentoek penoetoep kita berharap lagi soepaja pemerentah 
akan bertindak via Landbouw voorlichtingnja Dienst memberi penerangan 
kekampoeng2, oentoek memperbaiki pertanian anak negeri. Kita melihat 
hasilnja, 


Pariaman. 


emoekoelan jang hebat di piloebang Kemaren telah terdjadi soea toe 
pemoekoelan jang boleh di seboetkan hebat djoega di Piloe bang atas dirinja 
seorang bernama si satoe. Doedoek perkara itoe ialah seperti jg ditoetoerkan 
dibawah i ni. Hadji Mad. J. jang tingal di Piloebang ada mempoenjai doea anak 
samang sipemoekoel Enekdan jg terpoekoel si Satoe. Begitoelah pada hari tsb. 
siindoek samang tahadi menjoeroeh si Satoe ke oengai Limau oentoek 
membawa soerat kepada saudaranja jg bernama per. Kalasoen oentoek 
memintak tasch dan barang2 jg kebetoelan tertingal disana. Roepanja si Satoe 
itoe sebeloem ia pergi ada singgah diapa besi, di mana kebetoelan soerat ind 
eknja tadi tertjitjir dengan ti lak diketahoeinja ditempet itoe. Soerat itoe dapat 
oleh nekodo apa besi itoe dan lantas dibatja nja, serta mana soerat tsb 
diberikannja pada Enek jg berkebetoejan mempoenjai anak jg djoega bernama si 
alasoen Melihat akan ini boleh djadi sinakodo itoe memberi tahoekan bahwa si 
Satoe ada bermain an atau mengirim2 soerat pada sil Kalasoen anak dari si Enek 
jg sama sekali tidak mengetahoei bahwa soerat itoe adalah dari indoek samang 
nja H. Mhd. J. itoe boeat saudaranja sendiri jg kebetoelan senama poela. Dengan 
tidak dipikir pandjan si Enek tadi djadi amarah da di toengoenja lah sebaliknja 


siSatoe dari Soengai Limau. Den an tidak didoega dan mentjoerihai sedikit 
djoega sebaliknja si Enek tahadi lantas memoekoel si Satoe sehinga ping san. 
Kepala Negeri diberitahoekan, dan oleh karena keaadaan si Satoe itoe ada agak 
berat bjoega, maka ia dikirim ke roemah sakit di Kajoe Tanam. Perkara ini telah 
berada dalam tangan jg berwadjib sedang dise lidiki dengan teliti dimana 
tersimpoelnja koentji resia perkara ini. Sebenarnjakah atau fitnahkah tersilah 
pada kebidjak sanaan jg berwad ib. BERA GKATNJA IR SOEKARNO. ke 
Bengkoelen. Dari fihak jang mengetahoei, 


»Pemandangan" mendapat chabar, bahwa Ir. Soekarno akan di berangkatkan 
dari Endeh nanti pada tg 30 April dengan kapal ,,Valentijn,". Kapal ini tiba di 
Soerabaja tg. 5 Mei, dan di Tan djoeng Priok tg. 8 Mei. Isteri dan anak Ir Soekarno 
akan mengambil djalan Soeraba ja ke Djakarta, goena menemoei familienja di 
Bandoeng Di Tandjoeng Priok berdjoem pa lagi dengan Ir. Soekarno di kapal. 
Karena kapal datang di Soerabaja tg 5 Mei, dan kapal jang ke Bengkoelen akan 
berang kat 11 Mei dari Tandjoeng Priok maka njonja dan poeteri Ir. Soekarno itoe 
akan ada tempo 5-6 hari boeat mengambil djalan darat itoe, Ir Soekarno sendiri 
tentoe ta' boleh mengambil djalan darat itoe. 


KOTA 


LANDRAAD VARIA Pengamoekan. Kemaren Landraad, disini te lah bersidang 
memeriksa seorang pemoeda Tionghoa bernama Lie Loen Hok siapa tertoedoeh 
pada tanggal 13 Februari jang laloe te lah menikam seorang pemoeda bernama 
Rahman dengan pisau belati sampai mendapat loeka berat dan mesti menginap 
beberapa waktoe lamanja diroemah sakit. Dimoeka hakim L.L.H. mengakoe 
bahoea ia telah menikam R. tetapi sangkal tidak ada mak soed lebih dahoeloe. 
Achirnja Landraad mendjatoeh kan hoekoeman. Karena ia te rang bersalah, 
didjatoehkan 2 tahoen pendjara atas dirinja L.L.H. siapa menerima kepoetoesan 
itoe, tetapi akan memintak gratie kepada Wali Negri. Sebabnja terdjadi hal 
penikaman ini adalah lantaran C.L.H. menagih oetang sebesar f 0.10 sewaktoe 
berdjoedi kepada R, siapa telah naik darah dan hendak mendorang L.L.H. tetapi 
telah ditikam oleh L.L.H. Pentjoerian. Djoega Landraad telah memesiksa perkara 
pentjoerian di Poeai Kota Tengah diroemah seorang bernama Mak Aris sedang 
kan jang mendjadi tertoedoeh ada lah doea orang bernama Gamoek dan Maajap. 
Jang ditjoeri mereka ini ada lah kain2 badjoe, sabit dan pisau dilakoekan 
pentjoerian ini adalah sewaktoe Mak Aris berpergian dari roemahnja kira kira 
poekoel 8 malam. Gamoek mengakoe teroes te rang sedangkan Maajap 
moengkir tetapi achirnja dari ketera ngan saksi saksi ternjata Masjap toeroet 
tjampoer didalam hal ini. Begitoelah Landraad mendjatoehkan hoekoeman 1 
tahoen 9 boelan atas dirinja Gamoek dan 1 tahoen 6 boelan atas dirinja Maajap. 
Kedoea2nja mintak berpikir. 


MISS RIBOET 
IN Selasa 


Me 


EEN VAN HAAR BESTE GREATIES ,,Saidjah" Korban Coupor atau (Verhaal & Regie 
T.D. TIO JR.) Satoe roman Indonesia jang ditanggoeng amat ramai dan loetjoe 
sekali2 


Mengandoeng nasehat besar bagi kaoem ajah. Djangan di liwatkan oleh kepala 
roemah tangga. Satoe katja penghidoepan jang ,tadjam" tetapi „djitoe". Poen 
didamping kita terdapat banjak ,,Saidjah" Een Indische Schets, die reeds haar 
sporen heeft verdient 


die aan Miss Riboet de beste geleg heid geeft haar veelzijdig tooneeltalent ten 
toon te spreiden MISS RIBOET op haar ALLERDEST. 't A.l.D chreef: Miss Riboet's 
Saidjah-vertolk ing was werkelijk prima harhaaldelijk hoorde men hartelijke 
lechsalvo's de zaal opgaan. Miss Riboet- eelf mas eening in haar scenes waar het 
dessa mensch keunis maakt met de grootestaads-zeden en gewoonten en 
dingen. De kwinkslagen, die niet van de lucht warn, goede mu ziek en goed spel, 
ziedaar de feiten, waardoor. Miss Riboet gisteren avond weer 'nverdiend succes 
wist te boeken. 


LOETJOE Tidak RAME LOETJOE 
diloepakan 
CNIA ta EKra 


JAPAN Poesat perhatian doenia sedkarang dan jang akan datang. Segala mata 
seakan2 terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAP PENOENTOEN 
JAPAN— MELAJOE. Oleh Hiroshi Meno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practisch ringkas, terang dan lekas di mengerti. Satoe boekoe 
tebal, formaat sedang, koelit air mas. Harga f 3. vrij Ongkos ,,penaboer“ Roeang 
penjaran poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C, Catalogis dikirim gratis 
pada jang minta 


Administratiekantoor 


CENTRUM BEHEERDER Dahar Azis Raafweg - PADANG Telefoon No. 277. 
Belstingconsulent en 


Administratie 


ORANG SEBOET IA DJANDA. tetapi Sebenarnja si Laki Masih hidoep! Bagimana 
doedoeknja Perkara? apa djadinja dengan ini Djanda boekan Djanda Senen 
Djangan tida, Datanglah ini malam menonton MISS RIBOET Raden djoe 
sekartinah Mei 1938 


(Verhaal & Regie T.D. TIO JR. 


Tida ada satoe orang jang taoe Tida ada satoe orang jang bisa bilang, siapa 
adanja, en dari mana asalnja ini prampoean. Didalam itoe district semoea orang 
tjoema kenal padanja, sebagi ,,RADENAJOE SEKARTINAH" Diblakang ia poenja 
senjoeman en ketawa, ada tersemboenji satoe roesia dari iapoenja 
penghidoepan jang doeloe, satoe ,tjatjat" jang membikin „doenia' pasti pandang 
rendah padanja, kalau diketahoei. Ini memang soedah djamaknja, penghidoepan 
manoesia „diminta moesti bersih... tetapi sebagai, „mainannja“ Nasib machloek 
Allah jang masing2 soedah mempoenjai takdirnja sendiri2, apa kah manoesia 
bisa berboeat? Penghidoepan dari ini machloek jang lemah, jaitoe ,,Raden Ajoe 
Sekartinah" nanti memberi pemandangan jang loeas en pertimbangan jang ad |, 
betoel tikaknja ini matjam manoesia dihina, dipandan rendah? Penonton jang 
soeka sama tjerita jang baik, ,,katja penghidoepan" jang bergoena, soeatoe 
pertoendjoekan tang ada ,,harganja" boeat di-imbangkan dengan toean poenja 
wang, tjape en tempoe Djangan liwatkan ini INDISCHE ROMAN jang Inlah. 


JAPAN Poesat perhatian doenia sedkarang dan jang akan datang, Segala mata 
seakan2 terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAP PENOENTOEN 
JAPAN— MELAJOE. Oleh Hiroshi Meno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practisch ringkas, terang dan lekas di mengerti. Satoe boekoe 
tebal, formaat sedang, koelit air mas. Harga f 3. vrij Ongkos ,,Penaboer“ Roeang 
penjiaran poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C. Catalogis dikirim gratis 
pada jang minta. 


Miss Riboet XI tal contra Hrizon Hari Minggoe kemaren kemaren kembali Miss 
Riboet elftal mesti berhadapan dengan Hori zon jg sengadja didatangkan dari 
Rajahkoemboeh. Pertandingan ini djoega berachir dengan 6-1 boeat kemenang 
annja Mis Riboet elftal. Dalam pertandingan jg kedoea ini kita tidak dapat 
menjingkin kan diri kita oentoek memadjoe kan poedjian terhadap permainan 
elftal Mis Riboet Memang tidak salahnja bila kita menjatakan disini bahwa 
populitatie elftalnja tidak koerang nja dari nama Mis Riboet itoe sendiri. Elftal 
dengan permainan jg mempoenjai peil jg tinggi dapat merampas hati ketjintaan 
poebliek Padang, jg semantara berarti bahasa Padang sangat gemar dan tjinta 
pada sport jg ting gi. Djoega tidak salahnja kita menjatakan bahwa Miss Riboet 
sebagai djempolan di toneel dian tara segala tonel2 dan elftalnja sendiri jg 
mendjadi djagoan di lapangan voetbal. Moedahzan permainan itoe dan 
kekalahan itoe akan memberi kemenangan jang akan toeroet Miss Riboet lebih 
sangat berharga di to neel Miss Riboet sebagi favarite, tetapi dilapangan Voetbal 
jaitoe Zainal abiddin sebagi goelgetten dan goerdi di links binen de renner. 
Bahasa Japan Moelai ini hari kami ada moeatkan „advertentie baroe" dari 
»”Penaboer". Roeang penjiaran poesta aad Indonesia, jang bertempat di 
Kramatplin 19 Batavia Centrum, tebitnja soeatoe boekoe oentoek mempel djari 
baasa Japan. Kitab penoe toen Japan Meljoe jang disoesoen oleh: Hiroshi Ue ene, 
seorang journalist dengan harga f 3Perhatikanlah advertentie daam "Perki" 
MAHMOED JOENOEL DIKAN OIDATKAN DJADI LED MI NANGKABAURAAD OLEH 
LIMA ONDERAFDEELING DAN PERSATOEAN GOEROE2 AGAMA ISLAM PADANG. 
Sebagaimana soedah makloem, bahwa pemilihan led2 Minangka bauraad 
oentoek wakil penghoeloe2 jg 22 orang banjaknja soedah selesai pada tiap2 


onderafdeeling. Sekarang tinggal lagi pemilihan led2 jg boekan wakil 
penghoeloe2 jatoe 5 orang banjaknja. Sekarang dapat kita kabarkan, bahwa 
Toean Mahmoed Joenoes ex Directeur Normaal Islam P.G.A.I., Padang, telah 
dikandi datkan oleh lima onderafling dengan perantaraan toedjoeh boeah lijst jg 
telah penoeh bahkan ada jg lebih penoeh, ja itoe seperti jg terseboet dibawah 
ini: 1. Loehak Tanah Datar (Batoesangkar), doea boeah lijst pe 


noeh. 2. Padang Pandjang, satoe lijst penoeh. 3. Solok, satoe lijst penoeh. 4. 
Loehak Lima Poeloeh (paja koemboeh, satoe lijst penoeh. 5. Padang, doea lijst 
penoeh. Lijst itoe, ditanda tangani oleh goeroe2 sekolah Agama dan orang2 jg 
ternama dikota Padang dan daerah j.g. lain2 itoe dan lijst jg kedoea di Padang 
ditan da tangani oleh anggota P.GAL Djadi toedjoeh boeah lijst baharoe jg telah 
penoeh, sedang jg beloem penoeh beloem dapat kita kabarkan. Melihat kepada 
jg demikianlah soedah sepatoet nja dan ditempatnja Toean Mah moed Joenoes 
dibenoemd oleh pemerintah djadi led Minangka bauraad, sebagai seorang oela 
ma di Minangkabauraad, teroeta ma Toean Mahmoed joenoes boekan sadja 
tahoe pada soal2 aga ma, melainkan djoega beliau berpetahoean djoega tentang 
soal2 pemerintahan negeri dan pengetahoean oemoem jg sama dera djatnja 
dengan sekolah Menengah di Indonesia ini. Dalam pada itoe beliau telah 
mendapat titel Alim dari Al Azhar Juni versity dan diploma Daroel Oeloem Cairo, 
sedang sebeloem beliau pergi ke Cairo ielah memimpin sekolah agama dan 
Thawa lib sepoeloeh tahoen lamanja. Moedahzan pemerintah akan menerima 
permohonan orang2 jg telah mengkandidatkan beliau itoe, soepaja 
Minangkabauraad didoedoeki oleh segala golongan ra'jat Minangkabau. Fort de 
Koek 


Corr: toelis. Mendirikan Frobelschool. Melihat akan kemadjoeannja kota Boekit 
Tinggi dari katja maja penghidoepan sociaal, maka soedah sepatoetnja rasanja 
Boekit Tinggi mendapat satoe sekolah Frobelschool. Sampai waktoe ini tjoema 
ada satoe Frobelschool sadja baroe jang didirikan oleh Roomsche Katholiek. 
Berhoeboeng dengan keadaan ini, terlebih lagi boeat kemadjoe an onderwijs 
anak2 kita, maka sebaiknja soepaja salah satoe badan jg bergerak dalam medan 
sociaal seoemoemnja V.S.M. akan memikirkan serta mengandjoer kan boeat 
mendirikan sekolah sematjam tsb, boeat kemadjoean anak2 kita. M edah- 
moedahan mendapa perhatian adanja. Patoet mendapat perhatian Gemeen te. 
Sewaktoe kita berdiri ditempat nja orang berdjoealan di pasari bawah, pegawei 
gemente datang oentoek memoengoet bea pasar kepada sekalian jg berdjoealan 
di pasar itoe dengan memberi kartjis. Tetapi kita mendjadi heran tersebab 
sesoedahnja itoe datang poela satoe orang mintak lagi 


bea jang katanja bea jang kata nja bea tanah gemeente. Jang aneh disini, 
tersebab orang itoe tidak maoe memberikan kartjis. Berhoeboeng dengan 
kedjadian itoe, maka kita disini hendak menarik perhatian gemeente soepaja 
diadakan controle jg lebih streng pasal poengoetan bea di pasar itoe. Pendirian 
voetbal bond. Desas desoes jang kita dengar, disini soedah ada comite boeat 
bekerdja kedjoeroesan ini. 


Sebenarnja Fort de koek soedah sepatoetnja benar boeat mendirikan soeatoe 
voetbalbond jg beroganisasi seperti pertandingan voetbal. Fort de Kock ada 
soeatoe kota centram dan pendoedoeknja ada sangat gembira djoega terhadap 
voetbalsport. Moedah-moedahan tjita-tjita comite itoe akan berhasil adanja. 


English Class (Tahoen ke 4) KAMP. DOBI 26 PADANG Menerima Moerid POETRA & 
POETRI Boeat Cursus petang dan malam. Beladjar 2 X seminggoe Bajaran poetra 
f1,50, poetri f1.25 peladjaran dari A.B.C. sampai soerat menjoe rat dagang. 
BOEKOE boeat permoelaan digoenakan ENGLISH SIMPLIFIED For INDONESIA 
Hormat dari A. Hitam Senior Cambridge Goeroe Inggeris Islamic College Soetan 
Sati S MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe dan slop lelaki dan perempoean toean2 dan 
njonja2. Potongn menoeroet zamen Menanti dengan hermat 60 


Bersiaplah 
MISS RIBOET 
MAL. TONEELGEZELSCHAP sesoedah meliwati 5 


TAHOEN jang soedah, kembali mengoendjoengi Sumatra Barat. Opening 
Voorstelling 


Mei 
198 


Djam 9 malam di BALAI BAROE Orion Bioscoop Openings voorstelling 
(Pertoendjoekan pertama) ,,Waar de Kembodja bloeit" MISS RIBOE IX akan 
berdjoeang djoega dengan djoeara2 voetba PADANG. Moelai dari atnggal 2 Mei 
1938 diadakan pendjoealan kaartjis (Voorverkoop) dan dapat beli pada oko 
haleng, Hari Bros, Toko Didong dan Drukk Perantaraan Beli kaartjis diloear lebih 
moerah. 103 f1.80. fl 50. f1,20. f0.90. f0.60. f0.30. Incl. Gem. Belasting. „MIS 
RIBOET“ MISS RIBOET Tetap tinggal Kita tjoema pegang tegoeh motto kita: Pada 
publiek jang kasi penghi,, 3e Fair to vour Audience doepan kita, kita haroes 
berlakoe djoedjoer, tentoe mendapat penghargaan. Atau „Dimana kembang 
Kembodja bersemi" (verhaal & Regie; T.D),Tio Jr) De Premiere alhier T.D.Tio 
Philippynsche muziekale Comedie. Zon „Miss Philippine” 8 of „When it's Carnival 
in Manila” Mei 


Amerinnen mengemeente Djangan loepa Koendjoengilah HOTEL MOESLIM Dan 
Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maart 
1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat 
dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita 
poenja Hotel daa Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai 


Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan 
minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja 
dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe 
pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan 
memperkenalkan restaurant kita kepada TUBLIEK di Fort de Kock, dan menanti 
koendjoengan toean toean ananja. HORMAT BEHEEDER FILIAAL Hotel Moeslim 
dan Restaurant Balai Baroe, Padang dan Fort de Kock. 102 
AARREERKARAARNARAARARAARAARAARAN 


CENTIENEN TAHOR AMODERN INETJES AKWALITEIT MENOEROET ZAMAN Sedia 
tjoekoep berma tjam-matjam kain boat toean2 menoeroet model jang paling 
belakang. Harga damai PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. 


Manager M. KASIM 
30 
Koendjoengilah Toko Minang 


Pasar Djawa Padang Loods No. 4 Vak 9 dan 10 Selaloe sedia roepa2 matjam kain 
seperti boegis dan pelekat jang terbikin dari soetera dan benang, dari jang 
haloes sampai jang kasar, keloearan Djawa dan Padang Asti. Kain pandjang dan 
batik dari jang sehaloes nja dan kasar, keloearan Solo dan Pekalongan, Djoega 
sedia kain kepar, wool dan pijama, semoeanja dari kwaliteit jang baik sedangkan 
kleur terpilih. Harga menjenangkan RAKIM glir PAAHI MARADJO Menanti dengan 
hormat 122 


Toko Batik sman Siloenkang lang terbesar di Pasar Gedang Padang No. 52 
Lengkap tersedia dari bermatjam2 barang batik dan Djawa dari jang sehaloes2 
nja sampai kasar jg keloearan dari fabriek DJAWA. Dan begitoe djoega 
toeroettersedia boegis dan pelekat jang terbikin dari loearan dan dari segala 
fabriek jg soedah terkenal diantero tempat. 


90 
HARGA SEANG Menanti dengan Hormat 


mme verrie Koendjoengilah „The Elegant" Talior Kamp: Baharoe No.2 Padang. 
Alif Pekerdjaan ditanggoeng netjis dan rapi. Djoega selaloe menoeroet djandji. 
Bisa bikin segala roepa potongan ketjil dan besar menoeroet kemaoean toean2 
dan engkoe2 dengan harga DAMAI. Meuanti dengan hormat. Masoekkanlah 
advertentie kedalam dagblad 


„Terantaraan Kita" 


